
PT. Home Center Indonesia-Human Capital Learning & Development7SS43/12/RS 













































Dec 23,2011 



Cerita ini dimulai dari adanya Pasangan yang 

baru pi ndah ke sebuah kontrakan baru di kampung 
padat penduduk. Setiap pagi di depan rumah 
mereka banyak orang si buk mencuci dan 
menjemur pakaian. 

Pada hari pertama, sang istri berkomentar, "Aneh 
ya, kenapa orang-orang kal au mencuci pakai an 
sama sekal i tidak bersih. Kotorannya masih tebal 
begitu." 



PT. Home Center Indonesia-Human Capital Learning & Development/SS43/12/RS 









































t *i 




w* - ■ 


43 Edition 
Dec 23,2011 


Seminggu berlalu, dan sang istri selalu 


berkomentar bahwa cucian warga yang dijemur di 
depan kontrakan mereka itu masih sangat kotor. 
Sel ama semi nggu sang suami hanya di am saj a 
mendengar komentar-komentar istrinya 


Lalu pada hari ke-8, si istri memberikan komentar 
lagi seperti biasa. "Nah, itu baru basi h. Pak, lihat 
cucian maeka sekarang menjadi basi h sekali. 
Tapi kenapa kemari n-kemari n cucian maeka 
begitu kotor ya?' gumam si istri. 


PT. Home Center Indonesia-Human Capital Learning & Development/SS43/12/RS 










































43 Edition 
Dec 23,2011 


Tadi pagi saya bangun pagi-pagi sekali. Saya 
bersi hkan semua kaca j endel a rumah ki ta sampai 
betul-betul bersih," jawab suaminya seraya pergi 
meninggalkan si istri yang masih terperangah. 


* * *k *k *k * * 


Kehidupan ini berkaitan erat dengan persepsi, 
yaitu cara pandang berdasarkan pola pikir dan 
perilaku individu masing-masing. Setiap orang 
dapat mendeskripsikan situasi atau kqadian secara 
berbeda berdasarkan pengl i hatan mereka. Persepsi 
itu akan mempengaruhi pola pikir sertatindakan 
kita selanjutnya. 


PT. Home Center Indonesia-Human Capital Learning & Development/SS43/12/RS 










































t *i 




w* - ■ 


43 Edition I 
Dec 23,2011 

Realitas kehidupan ini terbentuk oleh persepsi kita 
atau cara pandang kita terhadap segala sesuatu. 

A pa yang A nda y aki ni, i tul ah yang A nda teri ma. 
Tetapi seandainya kita mampu mengubahnya 
(persepsi) menjadi positif, maka segal a sesuatu 
dalam kehidupan ini akan nampak lebih 
menyenangkan. 

Dr. Wayne Dyer mengatakan," When you 
change the way you look at things, the things 
you look at change. Ketika Anda mengubah cara 
pandang terhadap sesuatu, maka apa yang Anda 
ihat akan berubah." 


PT. Home Center Indonesia-Human Capital Learning & Development/SS43/12/RS 









































43 Edition 
Dec 23,2011 



Inilah beberapa hal pokok untuk menghancurkan 
persepsi negatif dan menciptakan kehidupan yang 
seharusnya Anda ni kmati: 

Pertama adalah selalu berusaha 
membiasakan diri fokus oada nilai-nilai positif . 

maka persepsi kita menjadi lebih positif. Contoh 
keti ka kita fokus pada kekurangan seseorang, 
maka kita akan terus mencari kekurangannya 
Tetapi j i ka kita fokus pada kebai kan seseorang, 
maka kita akan terus berusaha mencari kebai kan 
di dai am di ri nya dan semaki n tertari k pada orang 
tersebut, bahkan terinspirasi olehnya 


PT. Home Center Indonesia-Human Capital Learning & Development/SS43/12/RS 



















































s 


OLJL 


43 Edition 
Dec 23,2011 



Ke-dua untuk menjaga persepsi Anda tetap 
positif adalah dengan selalu beroikir dan bersikap 
ooti mi s . Jika Anda berpikir Anda bisa atau jika 
Anda berpikir tidak bisa, itu pasti terjadi." 

Berpi ki r dan bersi kap opti mi s tentu membantu 


persepsi Anda I ebi h j erni h, sehi ngga nampak j el as 
peluang-peluang baru yang dapat menolong 
situasi Anda atau memandu Anda menuju sukses 
dan kebahagiaan. 


PT. Home Center Indonesia-Human Capital Learning & Development/SS43/12/RS 









































43 Edition 
Dec 23,2011 



Ke-tiga : Berpi ki r terbuka dan bersedia 
belajar tentang banvak hal merupakan salah satu 
upaya untuk menjernihkan persepsi. Kehidupan 
ini sangat lengkap artinya terdiri dari beragam 
situasi, sebab, macam, dan lain sebagainya. Tidak 
mungki n seseorang menguasai semua i I mu atau 
menyelami pikiran banyak orang di dunia Jadi 
sebaiknya j angan terburu-buru menciptakan 
kesimpulan, melainkan mencari pelajaran positif 
yang dapat di peti k sebagai bekal untuk berpikir 
dan berti ndak I ebi h bi j aksana. 


PT. Home Center Indonesia-Human Capital Learning & Development/SS43/12/RS 








































43 Edition 
Dec 23,2011 



Orang-orang yang hidupnya cukup sukses di 
duni a i ni senanti asa menj aga persepsi mereka 
tetap positif. Sehi ngga si kap dan tindakan mereka 
juga positif, contohnya tekun berusaha, rendah 
hati, disiplin, cermat atau berhati-hati dalam 


segala hal dan lain sebagainya. Di samping itu, 
mereka mampu melakukan tanggung jawab 
dengan bai k dan menghiasi I kan karya I uar bi asa. 


PT. Home Center Indonesia-Human Capital Learning & Development/SS43/12/RS 










































Dec 23,2011 



Persepsi seumpama‘kaca jendela' untuk melihat 

segala sesuatu nampak baik atau buruk. Ketika 
Anda mampu menjadikan persepsi selalu positif, 
maka Anda juga mempunyai kekuatan untuk 
mel i hat segal a hal dengan I ebi h j erni h, penuh 
optimisme, semangat, kasih sayang dan cinta, dan 
Iai n sebagai nya, sehi ngga membantu Anda selal u 
bersikap positif dan tidak menyerah pada keadaan 
sesulit apapun untuk meraih sukses dan 
kebahagiaan. 


PT. Home Center Indonesia-Human Capital Learning & Development/SS43/12/RS 









































j I 



s 


OLJL 



43 Edition 
Dec 23,2011 



Oleh sebab itu, jika Kita ingin mencapai 
hasi I akhi r yang menyenangkan, maka 
j angan pernah membi arkan 1 kaca j endel a' 
K i ta kotor. 



m 


erry 




hristmas 


I 


PT. Home Center Indonesia-Human Capital Learning & Development/SS43/12/RS 










































